coretan 1 


Kamu percaya pertemuan itu adalah takdir semesta lalu 
kenapa perpisahan tidak pernah kamu percayai sebagai 
hadiah dari sebuah pertemuan oleh takdir? 


#SajakRindu 


coretan 2 


Selamat menikmati Rindu tanpa bertemu selamat menjalani 
hubungan tanpa tau nama dan rupa Dasar virtual 
menyebalkan. 


#sajakRindu 


coretan 3 


Tidak terikat tapi takut kehilangan semesta memang selucu 
itu terkadang. 


#sajakRindu 


coretan 4 


Pilih mana menyerah dan kehilangan atau bertahan tapi 
terluka? 


#sajakRindu 


coretan 5 


Look like happy but not happy 
Look like okay but not okay 


#sajakRindu 


coretan 6 


Terkadang realita terlihat bodoh saat dibandingkan dengan 
ekspetasi. 


#sajakRindu 


coretan 7 


Merindu sesuatu yang semu) 


#SajakRindu 


coretan 8 


Hujan mengingatkanku akan sesuatu yang anu. 


#sajakRindu 


coretan 9 


KALO GAK SEKARANG KAPAN LAGI ???? 
#sajakB ijak 


coretan 10 
Insecure bikin kita ga maju-maju ngerti gak!!! 


#SajakB ijak 


coretan 11 


Apabila aku berharap lebih apakah itu salah??? 
#sajakRindu 


coretan 12 


Yang menciptakan kita aja bilang sempurna masa kita gak? 
malu dong say 

Jadi mulai sekarang gausa deh sosoan insecure-insecure 
gituan gaguna tauu... 


#sajakB ijak 


coretan 13 


Berharap lebih itu salah gak sih 
#sajakRindu 


coretan 14 


Keberhasilanku kali ini adalah tidak mencintai siapa-siapa. 


#sajakRindu 


